“1050818 


Z4 SN 04 The Encounter 
- | Liputan 
05 Kerikil 
Artikel 
5 06 Supernatural 
8 Healing 
Kesaksian 


DITEMUKAN 


DITEMUKAN 
KEMBALI 


“KATA AYAHNYA KEPADANYA: 
ANAKKU, ENGKAU SELALU 
BERSAMA-SAMA DENGAN AKU, 
DAN SEGALA KEPUNYAANKU 
ADALAH KEPUNYAANMU. KITA 
PATUT BERSUKACITA DAN 
BERGEMBIRA KARENA ADIKMU 
TELAH MATI DAN MENJADI HIDUP 
KEMBALI, IA TELAH HILANG 
DAN DIDAPAT KEMBALI." 
(LUKAS 15:31-32) 


ari-hari ini, banyak orang yang hidupnya 
H jauh dari Tuhan. Bahkan, tidak sedikit 

pula yang sudah mengenal Tuhan tapi 
tetap tertekan. Firman mengenai “Perumpamaan 
tentang anak yang hilang” ini bertujuan untuk 
membebaskan setiap kita. Lukas 15:11-32 
menjelaskan bahwa Tuhan mau berbicara 
kepada 2 tipe orang, yaitu si sulung yang terlihat 
sempurna tetapi hatinya jauh dari Tuhan dan si 
bungsu yang terhilang. Ingatlah, apapun posisi kita 
sekarang, Tuhan adalah Bapa dari keduanya. 


Inilah pelajaran dari si bungsu: 


BAPA TID IBENCIN : 

Si bungsu awalnya mencintai dirinya, namun 
berakhir ironis dengan membenci dirinya sendiri. 
Dan saat dia membenci dirinya, Bapa justru 
menunjukkan kasihNya. Itulah sebabnya, setiap 
orang yang dalam masalah, jangan merasa Tuhan 
ingin menghukum kita. Tuhan ingin mencium dan 
merangkul kita. Dia punya segala solusi untuk kita. 
Oleh karena itu, jangan ragu untuk datang kepada- 
Nya membawa segala permasalahan kita. Bapa 
akan menolong kita! 


T £ 
Anak bungsu sudah pergi begitu jauhnya dari 
rumah hingga ke wilayah di luar Yahudi, sebab babi 
yang dianggap haram tidak ditemukan di wilayah 
Yahudi. Menjadi penjaga babi menunjukkan betapa 
keadaan si bungsu begitu tanpa harapan sehingga 
sudah tidak bisa berbalik arah. Sesungguhnya, 
Tuhan Yesus tidak hanya mati untuk dosa kita, 
tapi juga untuk beban kita. Di saat kita tidak bisa 
kembali, Dia justru menjemput kita. 


Hidup selalu dimulai dengan angan-angan, 
lalu berujung kepada makan ampas makanan 
babi. Itulah yang dialami oleh si bungsu. Ketika 
masih bisa berfoya-foya, seluruh dunia seolah 
ingin berteman dengannya. Namun ketika 

semua memburuk dan hartanya habis, semua 
meninggalkannya. Demikian pula setan yang 
menjadi teman baik lalu berubah menjadi musuh 
terbesar. Dosa adalah perbudakan, dan hanya 
Tuhanlah majikan yang benar. Layanilah Dia selagi 
semua masih baik, sebab hanya Dia yang tak 
pernah mengecewakan kita. 


Si bungsu akhirnya mau kembali bukan 
karena dia rindu kepada Bapanya, melainkan 
karena lapar. Alasan kita kembali kepada Tuhan 
haruslah murni, karena kita mengasihi Tuhan. Dan 
saat kita kembali, Tuhan tidak akan membiarkan 
kita berlama-lama merasa bersalah dan segera 
menerima kita. 


Setiap orang yang jauh dari Tuhan adalah anak 
yang hilang seperti si bungsu. Kembalilah kepada 
Tuhan, sebab dalam keadaan apapun, Allah Bapa 
sangat mencintai kita. Sungguh, tidak mengikut 
Yesus adalah kerugian terbesar yang dunia bisa 
tawarkan kepada kita. Datanglah kepada-Nya 
sekarang! IM (Disadur dari Kotbah Pdt. Philip 
Mantofa berjudul “Prodigal Me”) 


emikian disampaikan Pdp. Bobby Turambi, 
D Gembala GMS Kendari, dalam kotbahnya 

di KKR Kesembuhan dengan Tema The 
Encounter. pada Jumat (6/6) lalu. 

Meski baru dimulai pukul 19.00 WITA, namun 
sejak pukul 17.00 WITA jemaat sudah berdatangan 
dengan antusias dan penuh pengharapan akan 
mengalami kesembuhan. 

Ibadah dibuka dengan pujian dan 
penyembahan yang membawa jemaat larut dalam 
hadirat Tuhan. Dalam kotbahnya, Pdp. Bobby 
mengajak setiap orang untuk menyerahkan segala 
permasalahan kepada Tuhan Yesus, karena hanya 
Tuhan Yesus yang sanggup memberi jalan keluar 
yang benar. 

Saat altar call dan doa kesembuhan, banyak 
mujizat terjadi. Ada seorang ibu yang mengalami 
kesembuhan dari sakit pinggul yang sudah diderita 
selama bertahun-tahun. Ada pula seorang bapak 
yang disembuhkan dari sesak napas. Ada pula 
seorang ibu yang pada hari itu memutuskan untuk 
melepaskan pengampunan setelah bertahun- 
tahun tidak bisa mengampuni dan hidup dalam 
kepahitan. 

Hadirat Tuhan memenuhi ruangan dengan 
begitu manis, dan menjamah setiap jemaat yang 
datang. Tercatat KKR ini dihadiri oleh 266 jemaat, 
14 orang sakit, 1 orang percaya Yesus untuk 
pertama kali, dan 3 orang dibaptis. Puji Tuhan! 
Sampai jumpa dalam kegerakan berikutnya. Tuhan 
Yesus memberkati. MM (Elias, GMS Kendari) 


"UNTUT KELANGAN SEMDA RI 


MS SENIOR RETREAT 2018 


SUPE 
NAT 


CHANGE 


849 AGUSTUS 2018 
PK. 10.00 WIB, HOTEL CORE SURABAYA 


AKOMODASI: RP. 300.000, - 


PEMBITARA 
3 PDP. ADRIAN SARWONO 


. 
BP. JOHN MANTOFA 


CP: NOVITA (08982315307) 
FENNY (082231400211) 


Doa Malam Spesial 

Pembicara: Pdm. Yenny Verodika 
Jumat, 17 Agustus 2018 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Convention Hall - ITC 


Dress Code : Merah - Putih Jl. Gembong No. 20-30, Surabaya 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kemuliaan” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Andreas Nawawi 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Abba Bapa” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Andreas Nawawi 


GMS 


//online 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 


Mawar Sharon 
Senior-Opening 
Retreat 

Pk.10.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 
Bp. John Mantofa 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


PA 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kasih Kristus” 
Pk.02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Andreas Nawawi 


(1 GMS 


PS PHILIP 
MANTOFA 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Sumber Kehidupan” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Andreas Nawawi 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Judy Koesmanto 


Doa FAJAR 
DITIADAKAN 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Open Ear Open Mind” 
Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ps. Jose Carol 

“disertai healing 
ministry di akhir ibadah 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Perjamuan Kudus 
di setiap ibadah 


PERJAMUAN 


KUDUS 


MINGGU, 


12 AGUSTUS 2018 
di setiap ibadah 


GMS WORSHIP PRESENTS 


Karen Mai 2 


PUJIAN YANG MENYEMBUHKAN 


PRE ORDER 


GET 10” OFF 


"available on Sept. 2nd 2018 


"Selidikilah aku, ya Allah, dan 
kenallah hatiku, ujilah aku dan 
kenallah pikiran-pikiranku." 


(Mazmur 139:23) 


ang seringkali membuat kita tersandung 
Y bukan batu besar tapi batu kecil. Batu- 
batu itu seperti karakter-karakter buruk 
yang tidak kita sadari menghambat pertumbuhan 
kerohanian kita, seperti: berbicara kasar, 
berbohong, mencuri dan menipu. 

Saya sadar bahwa sukacita belum selalu 
menjadi bagian dalam kehidupan saya! Bukan 
karena Tuhan tidak menyertai atau gagal 
memberkati saya, tetapi karena saya memiliki 
“batu kecil” yang menghambat saya untuk 
bersukacita, yaitu suka membandingkan diri sendiri 
dengan orang lain. Alih-alih mensyukuri apa yang 
sudah diberikan Tuhan, saya malah mengeluh: 
“Mengapa si dia tampak hidup lebih bahagia dari 
saya?” Karakter ini mengkerdilkan kerohanian 
saya! 

Kita perlu menyingkirkan batu-batu kecil 
tersebut. Kita harus mengenali, mengangkat 
dan membuangnya. Kalau perlu, kita perlu 
bertanya pada orang-orang terdekat. Merekalah 
yang kadang lebih mengenali kebiasaan buruk 


kita, daripada kita sendiri. Tidak mudah, benar! 
Butuh perjuangan, tentu! Faktanya, begitu kita 
menyingkirkan batu-batu itu, tanah hati kita, 
perlahan tapi pasti, berubah menjadi lebih baik! 

Seperti pengalaman saya, ada rasa sakit hati 
ketika Tuhan menegur: “Lina, mengapa kamu tidak 
dapat ikut berbahagia sewaktu melihat orang lain 
berbahagia?” Namun, hal itu tidak masalah. Lebh 
baik merasakan sakit yang sementara daripada 
selamanya hidup dalam kesia-siaan karena tidak 
menghasilkan buah. 

Mari berdoa supaya Dia menyingkapkan 
kepada kita batu-batu itu sampai kepada yang 
berukuran paling kecil, yang bahkan luput dari 
kesadaran kita. Begitu Tuhan menyingkapkan 
kepada kita, segera angkat dan buang jauh-jauh. 
Kiranya pertumbuhan kerohanian kita menjadi 
maksimal dan kehidupan dapat berbuah lebat 
bagi Kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. 

MH  (Linawati Santoso, Profesional Muda GMS 
Surabaya) 


nson, anak kami, saat berusia 1 bulan, 
A dokter menemukan ada suara bising di 
jantungnya, dan menyarankan kami untuk 

berkonsultasi lebih lanjut dengan spesialis jantung 
anak. 

Setelah diperiksa ditemukan lubang sebesar 
0.8 cm di serambi jantungnya. Dalam istilah 
medis disebut ASD (Atrial Septal Defect). Pada 
beberapa kasus, lubang tersebut dapat menutup 
dengan sendiri seiring pertumbuhan anak, tetapi 
jika lubang tersebut masih tidak menutup hingga 
usia tertentu, dan mengganggu pertumbuhan 
anak, maka ada kemungkinan dilakukan tindakan 
operasi. 

Kami terus membawa Anson untuk check 
up rutin setiap 3 bulan. Saat memasuki usia 9 
bulan, lubang tersebut masih terbuka dan dokter 
menganjurkan Anson untuk mengkonsumsi obat 
secara rutin setiap hari, dan akan dipantau kembali 
saat usia 1 tahun. 

Saat Anson berusia 1 tahun, kami masih belum 
mendapatkan kabar baik. Lubang tersebut masih 
tetap terbuka. 


Puji Tuhan kami memiliki komunitas di CG yang 
terus mendukung dan mendoakan kesembuhan 
Anson. 

Pada waktu Anson berusia 15 bulan, kami 
membawanya untuk didoakan oleh Pdt. Jusuf 
Soetanto. Beliau menyarankan kami untuk segera 
melakukan penyerahan anak di gereja karena ada 
mujizat Tuhan yang akan dilepaskan saat anak- 
anak diserahkan kepada Tuhan. 

Kami pun mengikuti saran beliau dan 
melakukan penyerahan anak di bulan April 2018. 

Sungguh Tuhan kita ajaib! Saat Anson 
memasuki usia 17 bulan, kami melakukan check up 
kembali. Puji Tuhan, lubang di jantung Anson telah 
tertutup dengan sempurna. Dokter menyatakan 
ada jaringan baru yang tumbuh dan menutup 
lubang tersebut. 

Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam 
segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. 
Dari pengalaman ini kami belajar untuk terus 
berharap kepada-Nya dan untuk kesekian kalinya, 
Tuhan menyatakan mujizat-Nya dalam kehidupan 
kami. Semoga kesaksian ini dapat memberkati 
dan menguatkan setiap iman kita. Tuhan Yesus 
memberkati. M(Andri & Yuana, Jemaat GMS 
Surabaya) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

') @gmschurch 


zersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 

badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
itorium MSCS (Voltage) 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-AAnak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

. Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | # Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 


badah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 
Sekretariat & tempat Ibadah: 

Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 
GMS Mataram 
badah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 


badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 

telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP: Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
. Slamet Riyadi 373 Solo 
ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
badah AOG Teen (Sabtu) Pk 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 


badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 WI 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 
Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 

Fax (0561) 6711634 
GMS Ambon 

badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
. Cendrawasih no. 8 Ambon. 
Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 

Dekat Perumahan Kuda Putih - bekas gudang 


springbed Comforta) 
elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua 


badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum | Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 


GMS Maluku Tengah 


badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak| Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
14530760 


GMS Pekanbaru 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 

Ibadah Umum 

badah Anak 

Jl. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks Ruko Sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


